Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


138 

{Pelajaran Keempat Puluh Satu} 

LATIHAN MENGI'RAB (Menguraikan Kalimat) 

Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengi'rab atau menguraikan Fi'il-fi'il Mudhari' yang 
terdapat pada setiap Jumlah berikut ini. 

1. Jl 

"Muhamad sedang pergi ke masjid." 

u Uraian: 

Lihatlah Fi'il Mudhari' (m*^)I 

Dia di Rafa', karena tidak ada Amil Nashab yang masuk padanya. Alamat Rafa'nya adalah 
Dhammah, karena dia adalah Fi'il Mudhari' yang tidak bersambung huruf akhirnya dengan 
sesuatu apapun. 

2. Jl cSk $ 

"Khalid tidak akan pergi ke Amerika." 

ff Uraian: 

Lihatlah Fi'il Mudha f Y ! 

Dia di Nashab, karena telah masuk padanya Amil Nashab, yaitu Huruf (3). Alamat Nashabnya 
adalah Fathah, karena dia adalah Fi'il Mudhari' yang tidak bersambung huruf akhirnya 
dengan sesuatu apapun. 

3. fjjl ar-jlJl Jl ■) 4>jijl. 

"Para siswa tidak akan pergi ke sekolah pada hari ini." 

fp Uraian: 

Lihatlah Fi'il Mudhari' ('j^)l 

Dia di Nashab, karena telah masuk padanya Amil Nashab, yaitu Huruf (3). Alamat Nashabnya 
adalah Hadzfun Nun (membuang Huruf Nun), karena dia adalah jenis Af'alul Khamsah. 

4. I ^ 

"Fathimah ingin duduk diatas kursi." 

P Uraian: 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


Lihatlah Fi'il Mudhari' 0J)\ 

Dia di Rafa', karena tidak ada Amil Nashab yang masuk padanya. Alamat Rafa'nya adalah 
Dhammah, karena dia adalah Fi'il Mudhari' yang tidak bersambung huruf akhirnya dengan 
sesuatu apapun. 

Lihatlah Fi'il Mudhari' (o4^)l 

Dia di Nashab, karena telah masuk padanya Amil Nashab, yaitu Huruf 0). Alamat Nashabnya 
adalah Fathah, karena dia adalah Fi'il Mudhari' yang tidak bersambung huruf akhirnya 
dengan sesuatu apapun. 


5 . 


\)A 3^Ji Ji juj 

"Zaid telah pergi ke perpustakaan untuk membaca buku." 


u Uraian: 

Lihatlah Fi'il Mudhari' ('j^)l 


Dia di Nashab, karena telah masuk padanya Amil Nashab, yaitu Huruf LAMUL KAY (J). Alamat 
Nashabnya adalah Fathah, karena dia adalah Fi'il Mudhari' yang tidak bersambung huruf 
akhirnya dengan sesuatu apapun. 


"Para Jamaah haji akan kembali dari Mekkah besok." 

H Uraian: 

Lihatlah Fi'il Mudhari' (Dj**^)! 

Dia di Rafa', karena tidak ada Amil Nashab yang masuk padanya. Alamat Rafa'nya adalah 
Huruf Nun (j), karena dia adalah jenis Af'alul Khamsah. 

Demikian contoh Pengi'raban Fi'il-fi'il Mudhari' yang terdapat pada setiap Jumlah diatas. 
Adapun Pengi'raban Kalimat-kalimat (kata-kata) yang lainnya akan dibahas ketika telah tiba 
pada babnya. Yang menjadi target kita adalah kalian dapat memahami keadaan I'rab Fi'il 
Mudhari' dan dapat menyebutkan alamat-alamat l'rabnya(*). 

(*) Bab mengenal alamat-alamat Irab telah lewat pembahasannya pada pelajaran ke 8 dan 
setelahnya. 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


3 LATIHAN : 

Sekarang cobalah uraikan Fi'il-Fi'il Mudhari' pada setiap jumlah berikut ini sesuai dengan apa 
yang telah kami contohkan diatas! 

1 . y*\j. 

"Yasir sedang mencuci pakaian-pakaian". 




"Para insinyur itu sedang keluar dari kantor pos". 


3. 2j . 


"Flamid ingin memukul anjing itu". 


4. rg} j o^sJl IjliJ jlsJjl cJ*l. 

"Para pedagang itu pergi untuk membangun masjid di desaku". 


5. c$\ Ojl; jJ liolp. 

"Aisyah tidak akan minum susu". 


jsS Disusun oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy 
14 Muharam 1437/ 27 Oktober 2015 
di kota Ambon Manise. 

WA FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



